WikipediA 


Bahasa Bishnupriya Manipuri 


Bishnupriya Manipuri adalah anak bahasa Indo-Arya 
paling timur dan keturunan langsung dari bahasa 
Sanskerta. Bahasa ini dituturkan oleh kelompok Arya di 
wilayah Manipur, India. Namun mereka juga tersebar di 
Assam, Tripura, Meghalaya dan Amnachal Pradesh, serta 
di Bangladesh, khususnya distrik Moulvibazaar, Sylhet, 
Habigonj, Sunamgonj dan Dhaka. Persebaran ini 
diakibatkan berpindahnya kelompok tersebut dari 
Manipur pada abad ke-18. 

Jumlah penutur bahasa ini diperkirakan mencapai 450.000 
jiwa. 

Bishnupriya Manipuri memiliki 10.000 kata yang berakar 
dari bahasa Sanskerta, 8.000 kata dari Tadbava (Indo Aria 
Kuno), 6.000 kata asli, 4.000 kata dari bahasa Meithei 
serta sejumlah kecil dari Bengali dan Assam. Bahasa ini 
jangan dirancukan dengan bahasa Meithei yang juga 
disebut Manipuri. Dialek Bishnupriya terdiri atas dua 
dialek yakni: Rajar Gang (dialek raja) dan Madoi Gang 
(dialek ratu). 

Untuk sistem penulisannya, Bishnupriya Manipuri 
menggunakan sistem tulis yang serupa dengan bahasa 
Bengali. 


Bishnupriya Manipuri 

(atau Imar Thar ) 

Wilayah 

Timur laut India, Bangladesh, 
Myanmar dan berbagai negara 
lainnya 

Penutur 

bahasa 

120,000 (2001-2003) 

Rumpun 

bahasa 

Indo-Eropa 


- Indo-lran 


■ Indo-Arya 


■ Timur 


■ Bengali-Assam 


■ Bishnupriya Manipuri 

Sistem 

Aksara Bengali 

penulisan 

Kode bahasa 

ISO 639-3 

bpy 

Glottolog 

bishl244 (http://glottolog.org/ 


resource/languoid/id/bishl244)M 




Contoh: 

■ Kisare kita? / Kime' kisaade? = Apa kabar? 

■ Mi boli iya asu/ Mi hoba = Baik-baik saja 

■ Tor nanghan kihan? / Tor ki nang? = Siapa namamu? 

■ Mor nanghan..../ Mor nang.... = Nama saya. 

■ Thakat = terima kasih 


Wikipedia juga 
mempunyai edisi 

, / 


Bahasa Bishnupriya 
Manipuri 


% 

Wikibuku memiliki buku 

bertajuk 

WIKIDOCKS 

f^fsm Nfrr-ffi 


Catatan 


1. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Bishnupriya". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Bishnupriya_Manipuri&oldid=15392019" 


Halaman ini terakhir diubah pada 26 Juli 2019, pukul 15.28. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 
















































